BUKU JAWABAN UJIAN 
(BJU) UAS TAKE HOME 


EXAM (THE) 
SEMESTER 2022/23.2 Genap 
(2023.1) 
Nama Mahasiswa : INTAN MUTIARA 
Nomor Induk : 048383025 
Mahasiswa/NIM 
Tanggal Lahir : 03 Desember 2001 


Kode/Nama Mata Kuliah  : EKMA4116/MANAJEMEN 
Kode/Nama Program Studi : Ekonomi Pembangunan (S1) 
Kode/Nama UPBJ) : 20 / UPBJJ) Bandar Lampung 


Hari/Tanggal UAS THE : Sabtu, 08 Juli 2023 


Tanda Tangan Peserta Ujian 


Petunjuk 


1.Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman 
ini. 

2.Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. 

3.Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. 

4.Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 
KEBUDAYAAN RISET, 
DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS TERBUKA 


BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS 
TERBUKA 


Surat Pernyataan 
Mahasiswa Kejujuran 


Akademik 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Mahasiswa : INTAN MUTIARA 
NIM : 048383025 
Kode/Nama Mata : EKMA4116/MANAJEMEN 
Kuliah 
Fakultas : Ekonomi (FE) 
Program Studi : Ekonomi Pembangunan (S1) 
UPBJJ-UT : Bandar Lampung 


1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari 
aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id. 

2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. 

3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam 
pengerjaan soal ujian UAS THE. 

4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan 
mengakuinya sebagai pekerjaan saya). 

5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman 
sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. 

6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik 
dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS 
THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan 
dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari 


terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan 
menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. 


Kotaagung, 08 Juli 2023 


Yang Membuat Pernyataan 


Intan Mutiara 


1. 


2.1) 


BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS 


TERBUKA 


SRIKAN gpp — 


an Sa Lea yang temani pada PT. 0, perurangar saat Neneng 


Pawan dlanggan sLauaemberkahih3sl ang bagus Ola 2 se bekerja da 
diberi gaji yang sesuai. Namun, pendekatan ini perlu diubah. .merjadi Bnepalekatari 


motivasi berbasis partisipasi dan kemajuan perusahaan. 3 


I. Pendekatan motivasi yang berbasis partisipasi akan metibatkan karyawan datam 


——pengambilan-keputusan-danmemberi mereka kesempatan untuk memberikan 


masukan dan kontribusi dalam proses perusahaan. Dalam hal'ir Tni, "kafyawan tidak 


hanya dianggap sebagai pekerja yang harus diawasi, tetapi juga sebagai bagian 
penting dalam mencapai kemajuan perusahaan. 


Alasan mengapa perlu mengubah pendekatan motivasi adalah karena pengalaman 


direktur baru yang telah bekerja di perusahaan multinasional. Pengalaman 


tersebut mengindikasikan bahwa motivasi karyawan untuk mencapai kinerja tinggi 


tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga bergantung pada 


partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kemajuan perusahaan. 


. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan motivasi PT. O yang berbasis 


pengawasan adalah bahwa karyawan perlu diawasi agar memberikan hasil yang 


bagus. Asumsi ini didasarkan pada pengalaman manajer produksi yang 


menyatakan bahwa pengawasan diperlukan untuk menjaga kinerja dan 


produktivitas karyawan. Asumsi ini juga mungkin didasarkan pada pandangan 


bahwa karyawan tidak akan melakukan tugas mereka secara efektif tanpa 


pengawasan yang ketat. 


. Dalam pendekatan motivasi PT. O yang berbasis pengawasan, kebijakan yang 


digunakan mungkin termasuk pemantauan ketat terhadap karyawan selama 


bekerja. Kebijakan ini berfokus pada kontrol dan pengawasan untuk memastikan 


kinerja dan produktivitas yang tinggi. Selain itu, kebijakan gaji yang sesuai juga 


menjadi faktor motivasi. 


Namun, dalam pendekatan motivasi yang berbasis partisipasi dan kemajuan 


perusahaan, kebijakan yang dapat diterapkan termasuk: 


» Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam 


pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka atau 


perusahaan secara keseluruhan. 


» Memberikan ruang bagi karyawan untuk memberikan masukan dan 


kontribusi yang kreatif. 


» Memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan 


keterampilan dan pengetahuan mereka. 


» Menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka, 


dan penghargaan atas prestasi. 
Jenis kemitraan yang terjadi antara A dan PT. B adalah kemitraan sebagai 


peternak kontrak atau kontrak beternak. Dalam konsep kemitraan ini, PT. B berperan 
sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang industri unggas dan bertindak 
sebagai pihak yang membutuhkan pasokan bebek. A, sebagai peternak, dijadikan 
mitra oleh PT. B untuk memenuhi kebutuhan pasokan bebek. 


BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS 


Manar tam mama ea TT 


TERBUKA 


PT. B sebagai perusahaan besar berfungsi sebagai pihak yang memasok modal, 
memberikan bibit bebek dan makanan ternak, serta memberikan bimbingan dan 
pembinaan kepada peternak. Mereka memiliki peran sebagai pemilik bisnis yang 
berbasis industri unggas dan bertanggung jawab atas pemasaran dan distribusi 
produk. 


Peternak A, dalam hal ini, berperan sebagai mitra atau kontraktor yang bertugas 
melakukan pembibitan dan pembesaran bebek sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan oleh PT. B. A akan menerima bibit bebek dari PT. B, mengurus proses 
pemeliharaan dan pertumbuhan bebek, serta menyediakan bebek siap jual kepada PT. 
B. Peternak A akan menerima bimbingan dan dukungan teknis dari PT. B untuk 
meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan. 

2) Kewajiban masing-masing pihak dalam jenis kemitraan di atas adalah sebagai 
berikut: 

»# PT. B memiliki kewajiban untuk menyediakan bibit bebek yang berkualitas, 
memberikan makanan ternak, dan memberikan pembinaan dan bimbingan 
teknis kepada peternak A. PT. B juga bertanggung jawab atas pemasaran dan 
distribusi produk bebek yang dihasilkan oleh peternak A. 

» Peternak A memiliki kewajiban untuk melakukan pembibitan dan pembesaran 
bebek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. B. Mereka harus 
menjaga kualitas bebek dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati. 
Peternak A juga diharapkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan bebek 
serta memberikan laporan yang diperlukan kepada PT. B. 

3) Keuntungan dari peternakan A jika memilih jenis kemitraan ini adalah sebagai 
berikut: 

» A mendapatkan akses ke modal, bibit bebek berkualitas, dan bimbingan teknis 
dari PT. B, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas 
peternakan. Dengan menjadi mitra PT. B, A memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan pemasaran yang lebih luas dan akses ke pasar yang lebih stabil, 
karena PT. B bertanggung jawab atas pemasaran dan distribusi produk bebek. 


» Beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan: A akan bergantung pada PT. B 
sebagai pembeli tunggal, sehingga risiko terkait harga dan permintaan pasar 


tetap ada. Jika PT. B tidak dapat menjual produk bebek A, maka A mungkin akan 
menghadapi kesulitan dalam menemukan pasar alternatif. A juga harus 
mematuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. B, yang mungkin 
membatasi kebebasan operasional dan pengambilan keputusan independen. Ada 
risiko bahwa PT. B dapat mengakhiri kemitraan dengan A jika hasil kerja A tidak 


memenuhi harapan atau jika terjadi masalah serius dalam kualitas produk atau 
kinerja peternakan. 


BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS 


Sanga La maa LN TT 


TERBUKA 


3. 1) Fungsi manajemen yang rutin dilakukan oleh PT.Z adalah pengendalian 
(controlling). Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang melibatkan 
pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terhadap kinerja organisasi untuk memastikan 
bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai. 

2) Pada bulan Juni 2021, PT.Z melakukan pengendalian sebagai tipe pemantauan dan 
perbaikan (monitoring and corrective action). Pada saat penjualan tidak tercapai, PT.Z 
melakukan pengawasan dan menganalisis penyebab ketidakcapaian target. 
Selanjutnya, tindakan perbaikan diambil untuk memastikan target tahun 2021 tetap 
tercapai. 

Tipe pengendalian lainnya yang dapat dilakukan adalah: 

» Pengendalian preventif: Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil 
sebelumnya untuk mencegah kemungkinan ketidaksesuaian atau 
penyimpangan dari target. 

» Pengendalian interaktif: Melibatkan komunikasi yang terus-menerus antara 
manajer dan karyawan, serta penggunaan umpan balik secara langsung untuk 
memastikan bahwa kinerja tetap sesuai dengan tujuan. 

» Pengendalian biaya: Melibatkan pemantauan pengeluaran dan pengendalian 
anggaran agar tetap sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan. 

3) Variabel yang dianggap kritis/penting dalam fungsi pengendalian dikenal juga 

sebagai indikator kinerja kunci (key performance indicators/KPIs). KPIs digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi atau bagian-bagian tertentu yang dianggap penting 

untuk mencapai tujuan. PT.Z akan memilih dan memantau variabel yang dianggap 

paling penting dan relevan dalam mencapai kesuksesan organisasi, seperti penjualan, 

keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan sebagainya. 

Untuk melakukan sistem yang melibatkan fungsi manajemen ini, PT.Z perlu melakukan 

beberapa langkah, antara lain: 

» Menetapkan tujuan dan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 
berbatasan waktu (SMART goals). 


» Membuat KPIs yang relevan dengan tujuan perusahaan dan departemen. 
e Melakukan pemantauan secara berkala terhadap KPIs dan mencatat pencapaian 


serta penyimpangan. 

Menganalisis penyebab penyimpangan dan mengidentifikasi tindakan perbaikan 
yang diperlukan. 

Melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan kembali pencapaian target. 
Menerapkan siklus pengendalian berkelanjutan dengan terus memantau, 
mengevaluasi, dan mengoreksi kinerja sesuai kebutuhan. 


BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS 


TERBUKA 


